WikipediA 


Bahasa Arab Kuwait 


Artikel ini bukan mengenai Bahasa Persia Kuwait 

Bahasa Arab Kuwait (dalam Kuwaiti ^» 9 , /kwe:ti/) 
ialah dialek bahasa Arab Teluk yang "dituturkan di 
Kuwait. Bahasa Arab Kuwait mempunyai banyak ciri 
khas fonetik yang unik bersama dengan dialek-dialek 
Teluk. Oleh karena industri opera sabun Kuwait, bahasa 
Arab Kuwait tersebar di seluruh dunia berbahasa Arab 
dan bahkan menjadi akrab bagi orang di negara-negara, 
seperti Tunisia dan YordaniaJ 4 ^ 5 ^ 


Daftar isi 

Sejarah dan perkembangan 
Lihat juga 

Rujukan 

Daftar pustaka 


Sejarah dan perkembangan 


Oleh karena Kuwait mempakan negara imigran tanpa 
penduduk asli, Kuwait memiliki struktur sosiolinguis 
yang berbeda. Ada tiga kelompok yang membentuk 
populasi Kuwait: Yang pertama adalah ketumnan suku- 
suku Arab, sedangkan yang kedua adalah orang yang 
berasal dari Al-Hasa, Bahrain, dan Irak, dan yang ketiga 
adalah orang yang berasal dari Parsi (Iran modern saat 
ini), yang dikenal dengan nama Ayam di Kuwait^. 

Bahasa Arab Kuwait berubah dengan cepat karena 
berbagai faktorJ 6 ' 

Lihat juga 

■ Bahasa Arab 

■ Bahasa Arab Teluk 


Bahasa Arab Kuwait 


Kuwaiti 



Pelafalan 

fkwe:ti| 

Dituturkan di 

Grane, Negara Kuwait 

Penutur 

lebih kurang 1,3 juta (Penutur 

bahasa 

bahasa ibu (Ll)) (2016)111 
Penutur kedua (L2) dapat 
diabaikan 

Rumpun 

bahasa 

Afroasiatik 


■ Semit 


■ Semit Tengah 


■ Arab 


■ Jazirah 


- Teluk 


■ Bahasa Arab Kuwait 

Sistem 

Abjad Arab, dengan tambahan 

penulisan 

3 atau 4 huruf.t 2 ! 

Bentuk 

tanda 

Bahasa Isyarat Kuwait 

SyL^UI 2*1) 


Status resmi 

Bahasa 

Tidak resmi di negara mana 

resmi di 

pun 

Diatur oleh 

Tidak dikenali sebagai bahasa 


Kode bahasa 

ISO 639-1 

none 

ISO 639-3 

- 

Glottolog 

kuwal251 (http://glottolog.o 


rg/resource/languoid/id/kuwa 


1251)151 


Rujukan 


i. A 




J i i* i&" 


. Diarsipkan dari versi asli tanggal 27 January 2016. Diakses tanggal 


24 August 2016. 






























2. A Qafisheh, Hamdi A. 1999. NTC's Gulf Arabic-English Dictionary. (USA: McGraw-Hill 
Contemporary), p. XV 

3. A Hammarstrdm, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Kuwaiti Hadari 
Arabic". Clottolog 4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute for the Science of Human History. 

4. A Mansfield, Peter (1990). Kuwait: vanguard ofthe Gulf. Hutchinson. hlm. 113. “Some Kuwaiti 
soap operas have become extremely popular and, although they are usually performed in the 
Kuwaiti dialect, they have been shown with success as far away as Tunisia.” 

5. A Clyne, Michael G. (1992). Pluricentric Languages: Differing Norms in Different Nations. 

ISBN 9783110128550. 

6. A AIBader, Yousef (April 2015). "1.1 Purpose" (http://etheses.whiterose.ac.Uk/9696/l/Semanti 
c%20lnnovation%20and%20Change%20in%20Kuwaiti%20Arabic.pdf). Semantic Innovation 
and Change in Kuwaiti Arabic: A Study of the Polysemy of Verbs (Ph.D.). Cardiff University. 
http://etheses.whiterose.ac.Uk/9696/l/Semantic%20lnnovation%20and%20Change%20in%20 
Kuwaiti%20Arabic.pdf. Diakses pada 24 August 2016. 


Daftar pustaka 

■ AIBader, Yousuf B. (2015) "Semantic Innovation and Change in Kuwaiti Arabic: A Study of the 
Polysemy of Verbs (http://etheses.whiterose.ac.uk/9696/)" 


Diperoleh dari "https://id. wikipedia.org/vv/index. php?title=Bahasa_Arab_Kuwait&oldid=17122727" 


Halaman ini terakhir diubah pada 29 Juni 2020, pukul 09.20. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 




